Kementerian Kesehatan 
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 


Ss Ke m 2 nN kes @ Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru 


Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN 
& (021) 7245517 
@ https://ditjen-nakes.kemkes.go.id 


p 


Yth. 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Sekretaris Kementerian 

Sekretaris Jenderal Lembaga 

Sekretaris Utama Lembaga 

Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota 
Kepala BKD/BKPSDM/BKPP Provinsi/Kabupaten/Kota 


Seluruh Indonesia 


ND ON WNA 


SURAT EDARAN 
NOMOR: PT.01.03/F/570/2024 
TENTANG 


PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI 
DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA 
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024 


Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yaitu Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) dan Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional 
Kesehatan Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan merupakan instansi 
pembina bagi 30 Jenis Jabatan Fungsional Kesehatan, yaitu: Administrator Kesehatan, Apoteker, Asisten 
Apoteker, Asisten Penata Anestesi, Bidan, Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Entomolog 
Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Fisikawan Medis, Fisioterapis, Nutrisionis, Okupasi Terapis, Ortotis 
Prostetis, Pembimbing Kesehatan Kerja, Penata Anestesi, Perawat, Perekam Medis, Pranata 
Laboratorium Kesehatan, Psikolog Klinis, Radiografer, Refraksionis Optisien, Teknisi Elektromedis, 
Teknisi Gigi, Teknisi Transfusi Darah, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Tenaga Sanitasi 
Lingkungan, Terapis Gigi dan Mulut, dan Terapis Wicara, telah menyusun persyaratan kualifikasi 
pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR). Sebagai salah satu persyaratan mendaftar CPNS dan 
PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024. 


Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Kementerian/ Lembaga dalam menyusun 
Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur 
Sipil Negara Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan Tahun 2024. 


Mengingat ketentuan: 


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477), 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Formasi Jabatan 
Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1310), 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156), 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54): 


Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dengan ini disampaikan mengenai ketentuan Persyaratan 


Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara 
Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan Tahun 2024, sebagai berikut: 


1. 


Tenaga Kesehatan yang akan mendaftar sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Bidang 
Kesehatan harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. 

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku Surat Edaran Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang 
Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan 
PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 


Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. 


Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. 


Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 23 Maret 2024 

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan 
Kementerian Kesehatan, 


drg. Arianti Anaya, MKM 


Tembusan: 


NP ea 


Menteri Kesehatan: 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: 
Wakil Menteri Kesehatan, 

Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


LAMPIRAN 

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA 
KESEHATAN 

NOMOR : PT.01.03/F/570/2024 

TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI 
PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI 
DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR 
SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN 
TAHUN 2024 


DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MEMPERSYARATKAN 
KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN STR 


No Jabatan Kategori Kualifikasi Pendidikan STR (*) 
Fungsional YA (TIDAK 
1 | Administrator Keahlian S-1 Sarjana Bidang Kesehatan/ S-1 Profesi y 
Kesehatan Bidang Kesehatan / D-IV/ Sarjana Terapan 
Bidang Kesehatan: 
1. S1 Kedokteran 
2. S1 Kedokteran Gigi 
3. S1 Psikologi peminatan Psikologi Klinis 
4. S1 Psikologi yang lulus sebelum tanggal 
4 oktober 2017 dan telah dikukuhkan 
sebagai Psikolog Klinis 
5. S1 Keperawatan 
6. S1 Kebidanan 
7. S1 Farmasi 
8. S1 Kesehatan Lingkungan 
9. S1 Gizi 
10. S1 Ilmu Gizi 
11. S1 Gizi dan Dietetika 
12. S1 Gizi Kesehatan 
13. S1 Kesehatan Masyarakat 
14. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 
15. S1 Epidemiologi 
16. S1 Kesehatan Kerja 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


No 


Jabatan 
Fungsional 


Kategori 


Kualifikasi Pendidikan 


STR (7) 


YA 


TIDAK 


17. 
18. 
19. 
20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 
26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
S1 Administrasi Rumah Sakit 

S1 Fisioterapi 

S1 Rekam Medis dan Informasi 
Kesehatan 

S1 peminatan/jurusan/program studi 
konsentrasi Teknologi Laboratorium 
Kesehatan/ Teknologi Laboratorium 
Medik 

Diploma IV / Sarjana Terapan 
Keperawatan 

Diploma IV / Sarjana Terapan 
Kebidanan 

Diploma IV / Sarjana Terapan Bidan 
Pendidik 

Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi 
Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi dan 
Dietetika 

Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi 
Klinis/ Gizi Klinik 

Diploma IV / Sarjana Terapan 
Kesehatan Lingkungan 

Diploma IV / Sarjana Terapan Sanitasi 
Lingkungan 

Diploma IV / Sarjana Terapan 
Epidemiologi 

Diploma IV / Sarjana Terapan 
Kesehatan Kerja 

Diploma IV / Sarjana Terapan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Diploma IV / Sarjana Terapan 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Diploma IV / Sarjana Terapan Promosi 


Kesehatan 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


No 


Jabatan 
Fungsional 


Kategori 


Kualifikasi Pendidikan 


STR (7) 


YA 


TIDAK 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


Diploma IV / Sarjana Terapan 
Fisioterapi 

Diploma IV / Sarjana Terapan Terapi 
Wicara dan Bahasa 

Diploma IV / Sarjana Terapan Okupasi 
Terapi 

Diploma IV / Sarjana Terapan 
Akupunktur/ Akupunktur dan 
Pengobatan Herbal/ Akupuntur dan 
Pengobatan Herbal 

Diploma IV / Sarjana Terapan Rekam 
Medis dan Informasi Kesehatan 
Diploma IV / Sarjana Terapan Rekam 
Medis 

Diploma IV / Sarjana Terapan 
Manajemen Informasi Kesehatan 
Diploma IV / Sarjana Terapan 
Keperawatan Anestesiologi 

Diploma IV / Sarjana Terapan 
Keperawatan Gigi 

Diploma IV / Sarjana Terapan 
Kesehatan Gigi 

Diploma IV / Sarjana Terapan Terapi 
Gigi dan Mulut 

Diploma IV / Sarjana Terapan Terapi 
Gigi 

Diploma IV / Sarjana Terapan Teknisi 
Gigi 

Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik 
Elektromedik 

Diploma IV / Sarjana Terapan Teknologi 
Rekayasa Elektromedis 

Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik 
Radiodiagnostik dan Radioterapi 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


No 


Jabatan 
Fungsional 


Kategori 


Kualifikasi Pendidikan 


STR (*) 


YA 


TIDAK 


51. 


52. 


53. 


54. 
55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 
68. 


Diploma IV / Sarjana Terapan 
Radiodiagnostik dan Radioterapi 
Diploma IV / Sarjana Terapan Teknologi 
Radiologi Pencitraan 

Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik 
Radiologi 

Diploma IV / Sarjana Terapan Radiologi 
Diploma IV / Sarjana Terapan Ortotik 
dan Prostetik 

Diploma IV / Sarjana Terapan 
Pengobatan Tradisional 

Diploma IV / Sarjana Terapan 
Pengobatan Tradisional Tiongkok 
Diploma IV / Sarjana Terapan Sistem 
Manajemen Informasi Kesehatan 
Diploma IV / Sarjana Terapan Analis 
Kesehatan 

Diploma IV / Sarjana Terapan Teknologi 
Laboratorium Medis/ Teknologi 
Laboratorium Medik 

Profesi Dokter 

Profesi Dokter Gigi 

Profesi Psikologi peminatan Psikologi 
Klinis 

Profesi Apoteker 

Profesi Ners 

Profesi Bidan 

Profesi Dietisien 


Profesi Fisioterapis 


Apoteker 


Keahlian 


Profesi Apoteker 


Asisten 


Apoteker 


Keterampilan 


Diploma III Farmasi 


Asisten Penata 


Anestesi 


Keterampilan 


1. 
2. 


Diploma III Kepenataan Anestesi 


Diploma III Keperawatan Anestesi 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


No 


Jabatan 
Fungsional 


Kategori 


Kualifikasi Pendidikan 


STR (*) 


YA 


TIDAK 


Bidan 


Keahlian 


3. Diploma III Keperawatan dengan 
konsentrasi Anestesi dan Gawat Darurat 
Medik 

4. Diploma III Keperawatan yang memiliki 
sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 
Juni 2021 


Profesi Bidan 

2. Diploma IV Kebidanan/ Sarjana Terapan 
Kebidanan/ Sarjana Sains Terapan 
Kebidanan (lulusan sampai dengan 
tahun 2021) 

3. Diploma IV Kebidanan/ Sarjana Terapan 
Kebidanan/Sarjana Sains Terapan Bidan 
Pendidik/ Prodi Bidan Pendidik (lulusan 


sampai dengan tahun 2021 


Keterampilan 


Diploma III Kebidanan 


Dokter 


Keahlian 


1. Profesi Dokter 
2. Profesi Dokter Spesialis 


3. Profesi Dokter Subspesialis 


Catatan: 

* Untuk profesi dokter spesialis/ subspesialis, 
mencantumkan jenis spesialisasi/ 
subspesialisasinya 

e Kualifikasi pendidikan relevan dengan 
tugas dan fungsi satuan kerja penempatan 

e Kualifikasi dokter subspesialis merupakan 
dokter spesialis dengan kualifikasi 


tambahan 


Dokter Gigi 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


Keahlian 


1. Profesi Dokter Gigi 
2. Profesi Dokter Gigi Spesialis 
3. Profesi Dokter Gigi Subspesialis 


No 


Jabatan 
Fungsional 


Kategori 


Kualifikasi Pendidikan 


STR (*) 


YA 


TIDAK 


Catatan: 

e Untuk profesi dokter gigi spesialis/ 
subspesialis, mencantumkan jenis 
spesialisasi/ subspesialisasinya 

e Kualifikasi pendidikan relevan dengan 
tugas dan fungsi satuan kerja penempatan 

e Kualifikasi dokter gigi  subspesialis 
merupakan dokter gigi spesialis dengan 


kualifikasi tambahan 


Dokter 
Pendidik Klinis 


Keahlian 


1. Profesi Dokter Spesialis 
2. Profesi Dokter Subspesialis 


Catatan: 

* Untuk profesi dokter spesialis/ subspesialis, 
mencantumkan jenis spesialisasi/ 
subspesialisasinya 

e Kualifikasi pendidikan relevan dengan 
tugas dan fungsi satuan kerja penempatan 

e Kualifikasi dokter subspesialis merupakan 
dokter spesialis dengan kualifikasi 


tambahan 


Entomolog 


Kesehatan 


Keahlian 


1. Diploma IV / Sarjana Terapan 
peminatan/ jurusan/program studi/ 
konsentrasi Entomologi Kesehatan 

2. Diploma IV / Sarjana Terapan 
peminatan/ jurusan/program studi/ 
konsentrasi Kesehatan Lingkungan 

3. Diploma IV / Sarjana Terapan 
peminatan/ jurusan/program studi/ 
konsentrasi Sanitasi Lingkungan 

4. S1 peminatan/ jurusan/program studi/ 
konsentrasi Entomologi Kesehatan 

5. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan 
Ijurusan/program studi/ konsentrasi 


Kesehatan Lingkungan 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


No 


Jabatan 
Fungsional 


Kategori 


Kualifikasi Pendidikan 


STR (7) 


YA 


TIDAK 


10. 


S1 Kesehatan Masyarakat/S1 Kesehatan 
Masyarakat Peminatan Lain 

S1 Kesehatan Masyarakat/S1 Kesehatan 
Masyarakat Peminatan Lain konsentrasi 
entomologi Kesehatan 

S1 Kesehatan Lingkungan 

S2 peminatan/jurusan/program studi/ 
konsentrasi Entomologi Kesehatan 

S2 Kesehatan Lingkungan konsentrasi 


Entomologi Kesehatan 


Keterampilan 


AA 


Diploma III Kesehatan Lingkungan 
peminatan/jurusan/ program studi/ 
konsentrasi Entomologi Kesehatan 
Diploma III peminatan/jurusan/ program 
studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan 
Diploma III peminatan/jurusan/ program 
studi/ konsentrasi Kesehatan Lingkungan 
Diploma III peminatan/jurusan/ program 
studi/ konsentrasi Sanitasi 

Diploma III Sanitasi 


Akademi Kesehatan Lingkungan 


10 


Epidemiolog 


Kesehatan 


Keahlian 


Diploma IV / Sarjana Terapan 
Epidemiologi 

S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ 
jurusan/ program studi/konsentrasi 
Epidemiologi 

S1 Kesehatan Masyarakat/S1 Kesehatan 
Masyarakat peminatan/ jurusan/program 
studi/konsentrasi Lain 

S2 Epidemiologi 

S2 Kesehatan Masyarakat peminatan/ 
jurusan/program studi/konsentrasi 


Epidemiologi 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


No 


Jabatan 
Fungsional 


Kategori 


Kualifikasi Pendidikan 


Keterampilan | Diploma III Bidang Kesehatan: 

Diploma III Pengawas Epidemiologi 
Diploma III Keperawatan 

Diploma III Kebidanan 

Diploma III Farmasi 

Diploma III Sanitasi 

Diploma III Kesehatan Lingkungan 
Diploma III Gizi 


Diploma III Pengawasan Epidemiologi 


O 00 AI Oa ON PO UNS ee 


Diploma III Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja 

10. Diploma III Asuransi Kesehatan 

11. Diploma III Fisioterapi 

12. Diploma III Okupasi Terapi 

13. Diploma III Terapi Wicara 

14. Diploma III Akupunktur/ Akupuntur 

15. Diploma III Teknologi Elektromedis 

16. Diploma III Teknik Elektromedik 

17. Diploma III Teknologi Laboratorium 
Medis 

18. Diploma III Analis Kesehatan 

19. Diploma III Analis Farmasi dan Makanan 

20. Diploma III Ortotik dan Prostetik/ Orthotik 
Prostetik 

21. Diploma III Radiologi 

22. Diploma III Teknik Radiologi 

23. Diploma III Keperawatan Gigi 

24. Diploma III Kesehatan Gigi 

25. Diploma III Terapis Gigi dan Mulut 

26. Diploma III Teknologi Bank Darah 

27. Diploma III Teknik Transfusi Darah 

28. Diploma III Refraksi Optisi 

29. Diploma III Optometri 

30. Diploma III Rekam Medis 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


No Jabatan Kategori Kualifikasi Pendidikan STR (*) 
Fungsional YA TIDAK 
31. Diploma Ill Rekam Medik dan Informasi 
Kesehatan 
32. Diploma Ill Rekam Medis dan Informasi 
Kesehatan 
33. Diploma III Perekam Medis Informasi 
Kesehatan 
34. Diploma III Perekam Medik dan Informasi 
Kesehatan 
35. Diploma III Perekam Medis dan Informasi 
Kesehatan 
36. Diploma III Teknik Gigi 
37. Diploma III Keperawatan Anestesi 
38. Diploma III Kepenataan Anestesi 
39. Diploma III Teknisi Kardiovaskuler 
40. Diploma III Audiologi 
41. Diploma III Jamu 
42. Diploma III Pengobat Tradisional/ 
Pengobatan Tradisional 
11 | Fisikawan Keahlian 1. S1 Fisika Peminatan Fisika Medis y 
Medis 2. S1 Teknik Nuklir Peminatan Fisika Medis 
3. Profesi Fisikawan Medik 
4. S2 Fisika Peminatan Fisika Medis 
5. S2 Fisika Medik 
12 | Fisioterapis Keahlian 1. Diploma IV / Sarjana Terapan Fisioterapi y 
2. Profesi Fisioterapis 
Keterampilan | Diploma III Fisioterapi y 
13 | Nutrisionis Keahlian Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi y 
2. Diploma IV/ Sarjana Terapan Gizi dan 
Dietetika 
Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi Klinik 
4. Profesi Dietisien 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


No Jabatan Kategori Kualifikasi Pendidikan STR (*) 
Fungsional YA |TIDAK 
5. S1 Gizi 
6. S1 Ilmu Gizi 
7. S1 Gizi dan Dietetika 
8. S2 Gizi 
Keterampilan | Diploma III Gizi y 
14 | Okupasi Keterampilan Diploma III Okupasi Terapi y 
Terapis 2. Diploma III Terapi Okupasi 
15 | Ortotis Keterampilan | 1. Diploma III Ortotik dan Prostetik y 
Prostetis 2. Diploma III Ortotik Prostetik 
16 | Pembimbing Keahlian 1. Diploma IV/ Sarjana Terapan Kesehatan y 
Kesehatan Jurusan/Peminatan/ Program Studi/ 
Kerja Konsentrasi Keselamatan dan 


Kesehatan Kerja 
2. Diploma IV/ Sarjana Terapan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
3. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ 
jurusan/program studi/konsentrasi 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
4. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 
Kesehatan Masyarakat peminatan/ 
jurusan/program studi/ konsentrasi lain 
S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
S2 Ilmu Kesehatan Kerja 
. S2 Kesehatan Masyarakat K3 


. S2/ Magister Terapan Keselamatan dan 


SS DOOR ON 


- O 


Kesehatan Kerja 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


No 


Jabatan 
Fungsional 


Kategori 


Kualifikasi Pendidikan 


17 


18 


Penata 


Anestesi 


Perawat 


Keahlian 


Keahlian 


Keterampilan 


2. 


Diploma IV / Sarjana Terapan Penata 
Anestesi 

Diploma IV / Sarjana Terapan 
Keperawatan Anestesiologi 

Diploma IV / Sarjana Terapan 
Keperawatan Anestesi Reanimasi 
Diploma IV / Sarjana Terapan 
Keperawatan dengan kompetensi 
unggulan Keperawatan Anestesi 
Diploma IV / Sarjana Terapan Perawat 
yang memiliki sertifikat pelatihan 
anestesi sebelum 1 Juni 2021 

Diploma IV / Sarjana Terapan 
Keperawatan dengan surat keterangan 
pendamping ijazah Keperawatan 
Anestesiologi 

Ners yang memiliki sertifikat pelatihan 


anestesi sebelum 1 Juni 2021 


Diploma IV Keperawatan 


Profesi Ners 


Diploma III Keperawatan 


19 


Perekam 
Medis 


Keahlian 


1. 


Diploma IV / Sarjana Terapan Rekam 
Medis dan Informasi Kesehatan 
Diploma IV / Sarjana Terapan Rekam 
Medis 

Diploma IV / Sarjana Terapan 
Manajemen Informasi Kesehatan 
Diploma IV Rekam Medik 

Diploma IV Perekam dan Informasi 
Kesehatan 

Diploma IV Manajemen Informatika 


Kesehatan 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


No Jabatan Kategori Kualifikasi Pendidikan STR (*) 
Fungsional YA TIDAK 

7. S1 Rekam Medis dan Informasi 
Kesehatan 
S1 Rekam Medis 
S1 Manajemen Informasi Kesehatan 

10. S1 Perekam dan Informasi Kesehatan 

Keterampilan | 1. Diploma Ill Rekam Medis y 

2. Diploma III Rekam Medik dan Informasi 
Kesehatan 

3. Diploma Ill Rekam Medis dan Informasi 
Kesehatan 

4. Diploma III Perekam Medis Informasi 
Kesehatan 

5. Diploma III Perekam Medik dan Informasi 
Kesehatan 

6. Diploma III Perekam Medis dan Informasi 
Kesehatan 

7. Diploma III Perekam dan Informatika 
Kesehatan 

8. Diploma III Perekam Medis dan 
Informatika Kesehatan 

9. Diploma III Perekam Medis Informatika 
Kesehatan 

10. Diploma III Perekam Medis dan 
Informatika Kesehatan 

11. Diploma III Perekam Medik dan 
Informatika Kesehatan 

12. Diploma III Perekam dan Informasi 
Kesehatan 

13. Diploma III Rekam Medik 

14. Diploma III Ilmu Rekam Medis 

20 | Pranata Keahlian 1. Diploma IV Analis Kesehatan y 
Laboratorium 2. Diploma IV / Sarjana Terapan Analis 


Kesehatan 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


Kesehatan 


No 


Jabatan 
Fungsional 


Kategori 


Kualifikasi Pendidikan 


STR (7) 


YA 


TIDAK 


Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ 


jurusan/program studi /konsentrasi 


Teknologi Laboratorium Medik 


Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ 


jurusan/program studi /konsentrasi 
Teknologi Laboratorium Medis 

S1 peminatan/jurusan/ program studi 
/konsentrasi Teknologi Laboratorium 
Kesehatan/ Teknologi Laboratorium 
Medik 

S1 Farmasi peminatan/jurusan/ program 
studi /konsentrasi Teknologi 
Laboratorium Kesehatan/ Teknologi 
Laboratorium Medis 

S1 peminatan/jurusan/ program studi 
/konsentrasi Teknologi Laboratorium 
Kesehatan/ Teknologi Laboratorium 
Medis 

S1 Biologi 

S1 Kimia 


. S1 Teknik Kimia 

. S1 Teknik Pangan 
. S1 Teknik Lingkungan 
. S1 Biokimia 

. S1 Biomedik 

. S1 Bioteknologi 

. S1 Mikrobiologi 

. S2 Kimia 

. S2 Biokimia 

. S2 Biomedik 

. S2 Bioinformatika 
. S2 Bioteknologi 

. S2 Biomolekuler 


. S3 Biomolekuler 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


No 


Jabatan 
Fungsional 


Kategori 


Kualifikasi Pendidikan 


Keterampilan 


Diploma III Analis Kesehatan 
Diploma III Teknologi Laboratorium 
Medik 

Diploma III Teknologi Laboratorium 
Medis 

Diploma III Kimia 

Diploma III Analis Kimia 


Diploma III Analis Farmasi dan Makanan 


21 


Psikolog Klinis 


Keahlian 


S1 Psikologi yang lulus sebelum tanggal 
4 oktober 2017 dan telah dikukuhkan 
sebagai Psikolog Klinis 

S1 (Sarjana) Psikologi # profesi 
peminatan Psikologi Klinis 

Program Profesi Psikologi peminatan 
Psikologi Klinis 

S2 Psikologi Profesi Peminatan Psikologi 


Klinis 


22 


Radiografer 


Keahlian 


Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik 
Radiodiagnostik dan Radioterapi 
Diploma IV / Sarjana Terapan 
Radiodiagnostik dan Radioterapi 
Diploma IV / Sarjana Terapan Teknologi 
Radiologi Pencitraan 

Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik 
Radiologi 


Diploma IV / Sarjana Terapan Radiologi 


Keterampilan 


Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan 
Radioterapi 

Diploma III Radiodiagnostik dan 
Radioterapi 

Diploma III Teknik Radiologi 

Diploma III Radiologi 

Diploma III Teknik Rontgen 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


No Jabatan Kategori Kualifikasi Pendidikan STR (7) 
Fungsional YA TIDAK 
23 | Refraksionis Keterampilan | 1. Diploma III Refraksi Optisi y 
Optisien 2. Diploma III Optometri 
24 | Teknisi Keahlian 1. Diploma IV / Sarjana Terapan/ Sarjana y 
Elektromedis Sains Terapan Teknik Elektromedik 
2. Diploma IV / Sarjana Terapan / Sarjana 
Sains Terapan Teknologi Rekayasa 
Elektromedis 
3. Diploma IV / Sarjana Terapan 
Tekonologi Rekayasa Elektro-medis 
Keterampilan | 1. Diploma III Teknik Elektromedik y 
2. Diploma III Teknologi Elektromedis 
3. Diploma III Teknologi Elektro-medis 
4. Akademi Teknik Elektromedik 
25 | Teknisi Gigi Keterampilan | 1. Diploma III Teknik Gigi y 
2. Diploma III Teknologi Gigi 
26 | Teknisi Keterampilan | 1. Diploma III Teknologi Transfusi Darah y 
Transfusi 2. Diploma III Teknologi Bank Darah 
Darah 3. Diploma III Transfusi Darah 
27 | Tenaga Keahlian 1. Diploma IV / Sarjana Terapan Promosi y 
Promosi Kesehatan 
Kesehatan dan 2. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 
Ilmu Perilaku/ Kesehatan Masyarakat peminatan 
Penyuluh Promosi Kesehatan 
Kesehatan 3. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 
Masyarakat (") Kesehatan Masyarakat peminatan 
Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 
4. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 
Kesehatan Masyarakat peminatan/ 
jurusan/program studi/konsentrasi Lain 
S2 Promosi Kesehatan 
S2 Promosi Kesehatan konsentrasi 
Promosi dan K3 
7. S2 Kesehatan Masyarakat 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


No Jabatan Kategori Kualifikasi Pendidikan STR (*) 
Fungsional YA TIDAK 
Keterampilan | Diploma Bidang Kesehatan: y 


1. 
2. 


AO DAD On OY 


AN TN KAA 
A O N > 


E A A 
oO N O O 


N N > 
- O O 


N N N N N N N N 
Oo MD AIO ut N 


Diploma III Promosi Kesehatan 
Diploma III Promosi dan Pendidikan 
Kesehatan 

Diploma III Keperawatan 

Diploma III Kebidanan 

Diploma III Farmasi 

Diploma III Sanitasi 

Diploma III Kesehatan Lingkungan 
Diploma III Gizi 

Diploma III Pengawasan Epidemiologi 
Diploma III Kesehatan dan Keselamatan 


Kerja 


. Diploma III Asuransi Kesehatan 

. Diploma III Fisioterapi 

. Diploma III Okupasi Terapi 

. Diploma III Terapi Wicara 

. Diploma III Akupunktur/ Akupuntur 
. Diploma III Teknologi Elektromedis 
. Diploma III Teknik Elektromedik 


. Diploma III Teknologi Laboratorium 


Medis 


. Diploma III Analis Kesehatan 
. Diploma III Analis Farmasi dan Makanan 
. Diploma III Ortotik dan Prostetik/ Orthotik 


Prostetik 


. Diploma III Radiologi 

. Diploma III Teknik Radiologi 

. Diploma III Keperawatan Gigi 

. Diploma III Kesehatan Gigi 

. Diploma III Terapis Gigi dan Mulut 
. Diploma III Teknologi Bank Darah 
. Diploma III Teknik Transfusi Darah 


. Diploma III Refraksi Optisi 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


No Jabatan Kategori Kualifikasi Pendidikan STR (*) 
Fungsional YA (TIDAK 
30. Diploma III Optometri 
31. Diploma III Rekam Medis 
32. Diploma III Rekam Medik dan Informasi 
Kesehatan 
33. Diploma III Rekam Medis dan Informasi 
Kesehatan 
34. Diploma III Perekam Medis Informasi 
Kesehatan 
35. Diploma III Perekam Medik dan 
Informasi Kesehatan 
36. Diploma III Perekam Medis dan 
Informasi Kesehatan 
37. Diploma III Teknik Gigi 
38. Diploma III Keperawatan Anestesi 
39. Diploma III Kepenataan Anestesi 
40. Diploma III Teknisi Kardiovaskuler 
41. Diploma III Audiologi 
42. Diploma III Jamu 
43. Diploma III Pengobat Tradisional/ 
Pengobatan Tradisional 
28 | Tenaga Keahlian 1. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan y 
Sanitasi Lingkungan 
Lingkungan/ 2. Diploma IV / Sarjana Terapan Sanitasi 
Sanitarian (*) Lingkungan 
S1 Kesehatan Lingkungan 
4. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ 
jurusan/program studi/konsentrasi 
Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi 
Lingkungan 
5. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 


Kesehatan Masyarakat peminatan/ 


jurusan/program studi/konsentrasi Lain 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


No 


Jabatan 
Fungsional 


Kategori 


Kualifikasi Pendidikan 


Keterampilan 


AA 


Diploma III Kesehatan Lingkungan 
Diploma III Sanitasi 

Diploma III Akademik Kesehatan 
Lingkungan 


29 


Terapis Gigi 
dan Mulut / 
Perawat Gigi 


(=) 


Keahlian 


Diploma IV / Sarjana Terapan 
Keperawatan Gigi 

Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan 
Gigi 


3. Diploma IV / Sarjana Terapan Terapis 
Gigi dan Mulut 

4. Diploma IV / Sarjana Terapan Terapi 
Gigi 

5. Program Studi Terapi Gigi Program 


Sarjana Terapan 


Keterampilan Diploma III Keperawatan Gigi y 
Diploma III Kesehatan Gigi 


Diploma III Terapis Gigi dan Mulut 


Pe Sen OA 


Program Studi Kesehatan Gigi Program 


Diploma III 


on 


Akademi Kesehatan Gigi 


Akademi Keperawatan Gigi 


30 | Terapis Wicara | Keterampilan | Diploma Ill Terapi Wicara y 


Catatan (*): 


1. 


Formasi jabatan fungsional terapis gigi dan mulut yang sebelumnya memiliki nomenklatur perawat 
gigi belum memiliki penyesuaian Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional, sehingga nomenklatur 
yang digunakan masih yang lama selama belum ada Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional. 

Formasi jabatan fungsional tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku yang sebelumnya memiliki 
nomenklatur penyuluh Kesehatan masyarakat belum memiliki penyesuaian Perpres Tunjangan 
Jabatan Fungsional, sehingga nomenklatur yang digunakan masih yang lama selama belum ada 


Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional. 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


Formasi jabatan fungsional Tenaga sanitasi lingkungan yang sebelumnya memiliki nomenklatur 
sanitarian belum memiliki penyesuaian Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional, sehingga 
nomenklatur yang digunakan masih yang lama selama belum ada Perpres Tunjangan Jabatan 
Fungsional. 

STR yang menjadi persyaratan sesuai dengan nomenklatur jabatan yang dilamar. 


Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan 


Kementerian Kesehatan, 


drg. Arianti Anaya, MKM 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


